
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jin. A. Yani Timur Nomor IV/7 Telp. (0355) 321813 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

Nomor: 810/C^ /PANSELDA.TA/2020 

TENTANG 

PENDAFTARAN ULANG SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
FORMASI TAHUN 2019 

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 27 Juli 2020 
Nomor: K 26-30/v 116-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi 
Tahun 2019 dan Pengumuman Nomor : 810/03/PANSELDA.TA/2020 tentang Hasil Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) dan Peserta Yang Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tulungagung, 
bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peserta melakukan pendaftaran ulang SKB pada tanggal 1-7 Agustus 2020 melalui 
https://sscn.bkn.qo.id/ . Bagi peserta yang mengalami masalah login, bisa mengakses link : 

https://helpdesk.bkn.go.id/sscn/home . 

2. Pelaksanaan SKB Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung bertempat di Hotel 
Crown Victoria, Jl. Supriyadi Nomor 41, Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung. 

3. Peserta dapat memilih lokasi tes SKB di SSCN masing-masing dengan ketentuan : 

a. Memilih lokasi sebagaimana poin 2 (dua). 

b. Memilih lokasi terdekat domisili pada saat pelaksanaan SKB yaitu : Kantor BKN Pusat, 14 
Kantor Regional BKN, 20 UPT BKN atau lokasi lain yang difasilitasi oleh BKN di seluruh 
Indonesia ataupun di Kedutaan Besar Indonesia yang berada di luar negeri. 

4. Peserta diberi kesempatan mengubah pemilihan lokasi ujian sebanyak 3 (tiga) kali sebelum 
batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 23.59 WIB. 

5. Peserta yang hingga batas waktu pendaftaran ulang SKB tidak memilih lokasi SKB, dianggap 
memilih lokasi sebagaimana poin 2 (dua). 

6. Pencetakan Kartu Ujian SKB pada tanggal 8 Agustus 2020. 

7. Jadwal Pelaksanaan SKB Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Formasi Tahun 2019 akan diumumkan pada laman 
http://bkd.tulungaqung.go.id/ , setelah mendapatkan konfirmasi jadwal dari Panselnas. 

8. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar yang tidak 

sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panselda Kabupaten Tulungagung dapat 

menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. 

9. Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Penerimaan Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 pada laman 

http://bkd.tulunqaqunq.qo.id/ . kelalaian peserta dalam membaca dan memahami 
pengumuman menjadi tangung jawab peserta. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 3>Q Juli 2020 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan 
Aparatur Sipil Negara Tahun 2019 - 2020 
Pemerintah Kabupaten Tulungagung 



-V£\\ 


*\\\ \ 


w 


—-r 

\v 

> Drs. SUKAJI. M.Si. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19640119 198508 1 003 













